Hak cipta ©2018 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 
Hak cipta dilindungi undang-undang. 


Katalog Dalam Terbitan (KDT) 


Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Aku Tidak Mau: Buku Cerita/Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. -Jakarta: Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan, 2018. 

iv, 28 hlm. ilus. ; 21 x 29.7 cm. 


Model Buku PAUD 
Untuk anak usia 4-5 tahun 
ISBN: 978-602-244-159-5 


Penulis : Eva Y. Nukman 
Ilustrator/Penata Letak : Jackson 

Editor : Sofie Dewayani 
Penelaah : Renni Kusnaeni, M.Pd. 


Dr.Soraya, M.Hum. 

Ratih Zulhaggi, M.Psi. 
Penyelia Penerbitan : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud. 
Kontributor Naskah : Diah Harianti, Nanik Suwaryani, Anggraeni, Yuke Indrati. 


Cetakan ke-1, 2018 
Disusun dengan Andika New Basic, 24pt 


Kata Pengantar 


Anak-anak perlu mengetahui orang-orang yang merupakan keluarga terdekatnya. Namun, 
terkadang hubungan kekerabatan membingungkan bagi anak-anak. Pohon keluarga 
sebagaimana ditunjukkan di dalam buku “Aku Tidak Mau” ini akan membantu orang tua/ 
pendidik/orang dewasa dalam mengenalkan hubungan tersebut. 


Buku “Aku Tidak Mau” ini merupakan salah satu buku model PAUD pada tahap penjenjangan 
membaca awal untuk anak usia 4-5 tahun yang dikembangkan Pusat Kurikulum dan Perbukuan 
untuk digunakan di satuan PAUD dan dapat dibacakan orang tua/pendidik/orang dewasa. 


Buku ini disusun dengan memperhatikan kesesuaiannya dengan usia dan perkembangan anak, 
situasi dan kondisi daerah, serta adanya penanaman nilai-nilai karakter. Judul buku dibuat 
sedemikian rupa supaya menarik minat anak. Tanpa harus diceramahi, anak-anak juga dapat 
berkaca dari tokoh utama yang suka menunjukkan keakuannya dengan mengatakan “tidak 
mau”. Disertai ilustrasi yang turut bercerita, diharapkan buku ini dapat merangsang rasa ingin 
tahu anak sehingga nantinya muncul minat baca pada anak sejak dini. 


Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses 
penyelesaian buku ini. Semoga model buku ini dapat menjadi bahan referensi penulis lain 
untuk mengembangkan model buku PAUD sejenis dan dalam mengembangkan kegiatan 
pembelajaran di PAUD. 

Jakarta, November 2018 


Penulis 


Eva Y. Nukman 


ii 


Daftar Isi 


€ iii 
Daftar Si Ae Aa a v 
Akü Tidak Mali. nn e €... ee ee ere ee 1-25 
Saran Kegiatan Setelah Membaca Buku..............WooooWoooo oo 26 
Pelaku Perhaps 27 


Libur telah tiba. 
Keluarga Bagas akan pergi ke rumah kakek. 


a> 
"Aku tidak mau ikut!" 


Tidak ada orang di rumah. 


Bagas mau tinggal sendiri? 


"Oh, aku ikut saja." 


Sampai di rumah Kakek. 
Siapa saja yang sudah datang? 


Bibi Erna suka memeluk Bagas erat-erat. 
Bagas jadi susah bernapas. 
Bang Sigit bersuara keras. 
Bagas jadi terkaget-kaget. 


"Aku tidak mau turun!" 


Eh, tapi... masakan Bibi Erna enak dan lezat. 
Paman Lasin pandai sekali mendongeng. 
Bang Sigit suka membuatkan mainan. l 


Kakek dan nenek menyambut Bagas. 
Nenek menunjuk ke sana-sini, 
“Itu sepupu-sepupumu, Bagas.” 


10 


“Itu Nana dan Adit, 
anak Bibi Ratni dan Paman Surya. 
Itu Yoyok, itu Nila, itu..., itu....” 


Banyak sekali sepupu dari mana-mana. 
Bagaimana Bagas mengingatnya? 


12 


Paman Lasin punya cara. 
Ayo, berkumpul! 


Paman Lasin membagi-bagikan foto. 
Untuk apa? 


“Itu namanya pohon keluarga,” 
kata Paman Lasin. 
“Ayo, tempelkan foto di sana.” 


Ini foto siapa? Kamu anak siapa? 
Wah, sepertinya seru sekali. 


16 


Bagas jadi ingin juga. 


17 


Oooh... sekarang Bagas tahu. 
Paman Lasin bukan adik Ayah. 
Adik Ayah adalah Bibi Rosi, 
istri Paman Lasin. 


19 


E ul oe ato, > 
a P 
7 a o 4 ei 


Sekarang, mari bermain. 
Bagas langsung ikut serta. 


20 


Bagas tidak lagi bilang tidak mau. 


Tahu-tahu, sudah waktunya pulang. 
“Ayo, Bagas.” 


"Aku tidak mau pulaaaaaaang! 


26 


IN Ww N — 


Saran Kegiatan Setelah Membaca Buku 


Minta anak untuk menceritakan keluarganya. Minta anak menyebutkan nama- 
nama anggota keluarga yang tinggal serumah: jumlah saudaranya, nama ayah dan 
ibunya, kota tempat tinggal kakek dan neneknya, dan lain-lain. 


Minta anak-anak membawa foto anggota keluarganya dan ajak mereka membuat 
pohon keluarga versinya sendiri. 


Diskusikan dengan anak-anak hal-hal yang mereka sukai dan yang tidak mereka 
sukai. 


Minta anak menceritakan permainan yang biasa dia mainkan bersama sepupunya. 
Ajak anak-anak lain untuk memainkannya di sekolah. 


Pelaku Perbukuan 


Penulis 


Eva Y. Nukman telah menulis sejumlah buku, cerpen, artikel, dan naskah komik. Karyanya antara lain: 
Layang-Layang Patah, Batu-Batu Bercerita, Rumah untuk Ge, Chacha Harus Tahu (dalam Ini, Itu? Seri Tunas 
Integritas, KPK), Aku Senang Sekolah. Salah satu bukunya, Misteri di Pasar Terapung, memenangi Grand 
Prize Award dalam Samsung Kidstime Author’s Award 2015 di Singapura, dan dua buku lainnya, yaitu 
Pewarna Langit dan Alat Musik Paling Hebat meraih penghargaan sebagai runner up di ajang yang sama. 

Sebagai penikmat buku dan bahasa, Lulusan Farmasi ITB ini juga telah menerjemahkan dan menyunting 
lebih dari seratus buku. Antara lain Authentic Happiness, Born to Believe, dan Smart Start: The Parents' 
Complete Guide to Preschool Education. Salah satu pendiri Yayasan Litara ini dapat dihubungi lewat 


vayenukman@gmail.com. 


Ilustrator 
Jackson, ilustrator lepas yang telah membuat ilustrasi beberapajudul cerita. Saat inidiasedangmemfokuskan 
diri membuat ilustrasi untuk buku anak. Baginya, cerita dan ilustrasi setiap halamannya merupakan ajakan 


bagi pembaca untuk mengeksplorasi dunia baru. Karyanya dapat dilihat di junweise.deviantart.com. 


Penelaah 
1. Renni Kusnaeni, M.Pd., Ketua IGTKI Provinsi Jawa Barat. Lulusan dari Universitas Islam Nusantara ini 


dapat dihubungi lewat rennikusnaeni@gmail.com. 


2. Dr. Soraya, M.Hum., Dosen dan Peneliti Bahasa Inggris dari STBA LIA Jakarta. Lulusan dari Program 
Magister Linguistik Universitas Indonesia dan Doktor pada Program S3 Pendidikan Bahasa di Universitas 


Negeri Jakarta ini dapat dihubungi lewat dear soraya@yahoo.com. 


3. Ratih Zulhaggi, M.Psi., Psikolog Anak Klinik Terpadu Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Lulusan 
dari Program Magister Profesi Klinis Anak Universitas Indonesia ini dapat dihubungi lewat ratih. 


zulhaggi@gmail.com. 


TA 


28 


